WikipediA 


Bahasa Galela 


Bahasa Galela adalah salah satu bahasa Halmahera Utara 
yang dipertuturkan di Maluku Utara. Penuturnya 
berjumlah sekitar 79 000 orang (1990 SIL) dan tersebar 
teluk Galela di ujung utara pulau Halmahera, Morotai, 
Gunage, Moari, Bacan, Obi dan di sepanjang pantai barat 
daya Halmahera. 

Pranala luar 


■ (Inggris) Transitivity and Galela pronominal 
reference (https://www.sil.org/resources/publicati 

ons/entry/7824). Shelden, Howard. 1998 



Galela 

Wilayah 

Halmahera Utara, Indonesia 

Penutur 

bahasa 

79-94,000 (1990) (tidak 
tercantum tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Papua Barat 

■ Halmahera Utara 


■ Galela-Loloda 


■ Galela 


Kode bahasa 

ISO 639-3 

gbi 



Uji coba Wikipedia 
Bahasa Galela di 
Wikimedia Incubator 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.Org/w/index. php?title=Bahasa_Galela&oldid=15455851" 


Halaman ini terakhir diubah pada 16 Agustus 2019, pukul 13.58. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 

































